WikipediA 


Bahasa Lituavi 


Bahasa Lituania atau Bahasa Lituavi (lietuviii kalba) 
dipertuturkan oleh kurang lebih 3,5 juta penduduk 
Lituania dan merupakan bahasa resmi negara ini dan 
salah satu bahasa resmi Uni Eropa. 

Bahasa Lituania merupakan salah satu dari bahasa-bahasa 
Indo-Eropa yang sangat arkhais dan masih dipertuturkan. 
Bahasa ini merupakan satu dari dua anggota rumpun 
Bahasa Baltik yang masih ada. Satunya lagi adalah bahasa 
Latvi. 

Bahasa ini banyak menarik perhatian para pakar bahasa 
karena meskipun bahasa ini baru dituliskan pada sekitar 
abad ke-15 Masehi, tetapi ternyata bahasa ini sangat 
arkhais dan terlihat kuno. Banyak kata-kata masih mirip 
dengan bahasa Sanskerta, padahal bahasa terakhir ini 
dipertuturkan sekitar 3.500 tahun yang lalu, sehingga 
perbedaannya ada sekitar 3.000 tahun. Bahasa Lituania 
juga masih mirip dengan misalkan bahasa Latin yang 
dipertuturkan kurang lebih 2.700 tahun yang lalu. 


Daftar isi 

Kalimat 

Kasus 

Sejarah studi ilmiah bahasa Lituavi 

Lihat pula 

Referensi 


Kalimat 


Kemiripan ini bisa dipertunjukkan dengan kalimat 
berikut: 

■ Bahasa Lituavi: Dievas / dave / dantis, / Dievas / 
duos / duonos. 

■ Bahasa Sanskerta: Devas / adadat / datas, / 
Devas / dat / dhanas. 

■ Bahasa Latin: Deus / dedit / dentes, / Deus / 
dabit / panem. 

■ Glos: Dewa (Tuhan) / memberi / gigi, / Dewa / 
memberi / rezeki (roti). 


Lituania 

lietuvig kalba 


Dituturkan di 

Lituania 

Penutur 

bahasa 

3.0 juta (2012)111 

Rumpun 

Indo-Eropa 

bahasa 

■ Balto-Slavik 


■ Baltik 


■ Baltik Timur 


■ Lituania 

Dialek 

Samogiti, Aukstaitian 

Sistem 

Latin (Alfabet Lituania) 

penulisan 

Braille Lituania 


Status resmi 

Bahasa 

Lituania 

resmi di 

Uni Eropa 

Diakui 
sebagai 
bahasa 
minoritas di 

Polandia 

Diatur oleh 

Komisi Bahasa Ltuania 


Kode bahasa 

ISO 639-1 

lt 

ISO 639-2 

lit 

ISO 639-3 

Mencakup: 

lit (http://www-01.sil.Org/i 


so639-3/documentation.asp?id 


=iit) - Lituania Modern 

olt (http://www-01.sil.Org/i 


so639-3/documentation.asp?id 


— olt ) - Lituania Kuno 

Glottolog 

lithl251 (http://glottolog.o 


rg/resource/languoid/id/lith 


1251 )1 2 1 

Linguasfer 

54-AAA-a 





































■ Terjemahan bebas: "Tuhan memberi gigi, jadi 
Tuhan juga akan memberi makan." 

Kasus 


Bahasa Lituavi ditulis menggunakan huruf Latin 
ditambah beberapa huruf yang dibubuhi tanda diakritik 
sehingga jumlah totalnya adalah 33. Bahasa ini memiliki 
dua jenis kelamin kata benda dan ada 7 kasus: 

1. nominatif 

2. akusatif 

3. vokatif 

4. instrumentalis 

5. datif 

6. lokatif 

7. genetif 

Bahasa Lituavi adalah salah satu bahasa Indo-Eropa yang paling arkhais dan hal ini masih bisa dilihat pada 
retensi kasus-kasus Indo-Eropa seperti bisa dilihat di tabel berikut. Yang diambil adalaf kata *wlk w os yang 
artinya adalah "serigala" ( bahasa Inggris wolf ): 



Bahasa proto-Indo-Eropa 

Bahasa Sanskerta 

Bahasa Lituavi 

Nominatif 

*wlk w os 

vrkas 

vilkas 

Vokatif 

*wlk w e 

vrka 

vilke 

Akusatif 

*wlk w om 

vrkam 

vilkg 

Genitif 

*wlk w osyo 

vrkasya 

vilko 

Ablatif 

*wlk w od 

vrkad 

vilko 

Datif 

*wlk w oi 

vrkaya 

vilkui 

Lokatif 

*wlk w oi 

vrke 

vilke 

instrumentalis 

*wlk w o 

vrka 

vilku 



Bahasa Sanskerta yang sudah tua sudah tentu memang masih mirip dengan bahasa proto-Indo-Eropa. 
Namun bahasa Lituavi yang berbeda 3.000 tahun dengan bahasa Sanskerta terlihat masih banyak 
mempertahankan bentuk-bentuk lama ini. 

Sejarah studi ilmiah bahasa Lituavi 


Karya ilmiah mengenai bahasa Lituavi ditulis pada tahun 1856/1857 oleh August Schleicher, profesor 
bahasa Indo-Eropa di Universitas Praha. 


Lihat pula 

■ Bahasa Latvi 



Wikipedia juga 
mempunyai edisi 


Bahasa Prusia Kuno 





































Bahasa Baltik 
Daftar Bahasa 


Bahasa Lituavi 


Referensi 


1. A Lituania Modern (http://www.ethnologue.com/language/lit) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 
Lituania Kuno (http://www.ethnologue.com/language/olt) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 

2. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Lithuanian". 
Glottolog 4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute for the Science of Human History. 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Lituavi&oldid=15162390" 


Halaman ini terakhir diubah pada 7 Juni 2019, pukul 08.48. 

Teks tersedia di bawah Lisens|Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 





